04 More Than Congueror 


Artike 


Buah Pertobatan 


“Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati 
kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah- 
Nya” (Mazmur 67:2). Di Bilangan 6:24-26, Tuhan 
memerintahkan Harun, untuk mengucapkan 
kata-kata berkat bagi Israel, dengan formula, 
“TUHAN memberkati engkau dan melindungi 
engkau, TUHAN menyinari engkau dengan 
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, 
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan 
memberi engkau damai sejahtera.” 


MENYINARI 


Kata Tuhan memberkati dan melindungi, 
terwujud melalui tindakan di ayat 25 “Tuhan 
menyinari engkau dengan wajah-Nya” serta ayat 
26 “Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu.” 

“Tuhan menyinari engkau dengan wajah- 
Nya” dan memberi engkau kasih karunia, 
mengandung pengertian melimpahi dengan 


kebaikan yang tertinggi, bahwa Tuhan berkenan 
kepada umat-Nya dan membawanya masuk dalam 
keintiman dengan-Nya. 

Daud memberi dua kesaksian tentang 
kehidupan yang dilimpahi dengan kebaikan yang 
tertinggi. Pertama dalam Mazmur 23:6, “Kebajikan 
dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah 
TUHAN sepanjang masa.” 

Kedua, di Mazmur 65:12, “Engkau 
memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak- 
Mu mengeluarkan lemak” Dalam “Terang Wajah 
Tuhan”, maka hidup umat Tuhan berada dalam 
bimbingan Tuhan untuk menjadikan kehidupan 
mereka berkenan kepada Tuhan. 

Musa menjelaskan tentang kebenaran ini 
kepada bangsa Israel, “Dari langit Ia membiarkan 
engkau mendengar suara-Nya untuk mengajari 
engkau, di bumi Ia membiarkan engkau melihat 
api-Nya yang besar, dan segala perkataan-Nya 
kaudengar dari tengah-tengah api.” (Ulangan 4:36). 

“Maka haruslah engkau insaf, bahwa TUHAN, 


"KIRANYA ALLAH 
MENGASIHANI KITA 
DAN MEMBERKATI 


KITA, KIRANYA IA 
MENYINARI KITA 
DENGAN WAJAH-NYA" 


Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang 
mengajari anaknya.” (Ulangan 8:5). 

Keintiman bukan hanya digambarkan dengan 
dua kekasih yang bercengkerama, tapi juga melalui 
gambaran hubungan orang tua dan anak. 


KEINTIMAN 


Ketika seorang ayah atau ibu, sedang 
mengajari anaknya, maka dia akan berada di 
samping anaknya dan memberikan petunjuk 
dan bimbingan untuk anaknya supaya dapat 
memahami dan melakukan apa yang diajarkannya, 
itulah keintiman. 

Saat saya membaca dan merenungkan 
Firman Tuhan, saya merasakan suasana keintiman 
dengan Tuhan. Saya merasakan Bapa menerangi 
batin saya dan memberikan pengertian dan 
bimbingan tentang kebenaran Firman-Nya. 

Dengan demikian “Keintiman” tidak hanya 
terjadi saat kita berada di ruang doa, tapi juga di 
ruang belajar dan bahkan di tempat kerja. “..... 
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya”. Ml 
(Pdt. Samuel Handoko) 


alam situasi sulit, kita menginginkan 
1) Allah untuk selalu memberikan 
pertolongan-Nya. Kita lalu bertekun 
: dalam doa, berpuasa, serta menantikan tangan- 
Nya membuat mujizat dalam kehidupan kita. Hal 
tersebut tidak salah, sebab “adalah baik menanti 
dengan diam pertolongan Tuhan.' (Ratapan 3:26). 
Namun pernahkan Anda merasa Allah 
“TERPUJILAH seakan 'berdiam diri” dan tangan-Nya seolah tak 
cukup panjang untuk meraih dan menyelamatkan 
TUHAN, Anda? Saya pernah merasa demikian sampai Allah 
GUNUNG menyingkapkan sebuah pelajaran hidup untuk 


BATUKU, YANG saya. 
MENGAJAR TANGAN KITA 


TANGANKU Saat Dia seakan berdiam diri, saat itulah Ia 
UNTUK sedang mengajar tangan kita untuk bertempur dan 
BERTEMPUR, jari-jari kita untuk berperang. 
Sebagai seorang tutor, saya mengamati 
DAN JARI- bahwa sebagian besar anak-anak didik saya 
JARIKU UNTUK menginginkan saya untuk selalu membantu 
BERPERANG.” mereka menyelesaikan setiap soal agar 
mendapatkan nilai sempurna. Berbeda dengan 
(MAZMUR 1441). f : 
pandangan mereka, saya mengajar dengan tujuan 
agar mereka mampu menghadapi soal-soal sulit. 
Setelah mengajar mereka cara kerjanya, 
saya membiarkan mereka menyelesaikan soal- 
soal yang mudah. Diam-diam saya meningkatkan 
level kesulitan soal-soal tersebut sampai mereka 
menguasai bagian tersebut. Beberapa saat 


Bersambung ke halaman 9 


OZ1LZ02E1580 : SWS 
ra (ebay wef ewejas) 
01010009 T£0) : 3uoyg 


&S ) pi1osw3O3AW : jewgJ 


"SN LIVLNOI 


(ueefsayad siuaf “AggoH) 
ee aa et ure-urei 
eisemseJim / eyesn3uad H 
yewni Jex30 » 
(esvenjoy /W "old /epnwag /uelejag Afeuy) eisn tensas 
(Xx epuej uag) 
'ueyJesepjag ueyul3ulip 3ueA dnoy9 3uUO) 


MINGGU 


JW 19UUO) 


#oovessncvannnonansasesn san enanananan nenas nsena en ena ena ensana sana : dH / vodjay 
7 , | 2 sei dedebtbsidkbei ti bee Mao sakaadikebisa ma bokina : deyduaj jewejy 
TI 3 yejiuaw wunjag / yejiuoW :SNYEIS 
aa aa Once Nyanipa 

- al Ts & (GAY SS esa aan Cwen 

s Ta 55 

3 — 5 

“ 5) CN 

. -“ . 


| 


MARET 
APRIL 


T yi PUSTAKA 
AJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 
Rajawali dengan 
menghubungi 
031.6000.7000 
ext. 204 
WP aGmstv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 

Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu 
kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“3 Langkah” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Mulyadi Budiyanto 


2 9 SELASA 


Mawar Sharon 
Women 

Pk. 10.00 WIB 
GMS Main Hall 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk. 10.00 WIB 
Chapel 

Pdt. Jacobus Utomo 


The Summit 

Gaji Makin Tinggi: 
Karyawan Girang, 
Pengusaha Gamang 
Pk. 13.30 WIB 

GMS Main Hall 

Bp. Devie Deviesa 


Before30 English 
Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Prayer Meeting 
“Spiritual Mapping : 
Know Your Enemy” 
Pk. 19.00 WIB 
Auditorium MSCS 
Ibu Pdt. Lydia CSES 


THESUMMIT 


Business Talk 


“SPIRITUAL 
MAPPING: 
KNOW YOUR 

er Fi Sean 01.50007000 ENEMY” 


ed AJI MAKIN TINGG Pa A 1 2 IBU PDT. LYDIA CSES 


abu, 30 Mare 
k. 18.30 WIB Main 
Ji. Cempaka 18-24, Sura 


KARYAWAN GIRANG, - 
PENGUSAHA GAMANG 


Pembicara: 


RABU, 30 MARET 2016 
PK. 19.00 WIB 
AUDITORIUM MSCS 


Bp. Devie Deviesa, Ak.,RFC.,AEPP..CSRS.,.CMA 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tanah Terkutuk” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Handoko 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Manusia Terkutuk” 
02.00, 05.00, 14.00, 
17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Handoko 


Doa Malam 
Pk. 19.00 WIB 
GMS Main Hall 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


ca | TEENO2 ra Op 
cal YOUTHO3Se Dj 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


O 3 MINGGU 
e 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Deklarasi 
Perpuluhan 
di setiap ibadah 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Tara » 


PDM. LUKAS WIBISONO 


OSINIE! 


SEJAK MENIKAH PADA BULAN SEPTEMBER 
2014, KAMI SEPAKAT UNTUK TIDAK 
MENUNDA KEHAMILAN. MESKI DOKTER TELAH 
MENEMUKAN KISTA DALAM KANDUNGAN 
ISTRI SAYA. SEIRING WAKTU, KISTA TERSEBUT 
UKURANNYA BERTAMBAH BESAR, DAN ISTERI 
SAYA TAKUT JIKA HARUS MENJALANI OPERASI. 


rang tua menyarankan, jika sampai 
0 Februari 2015 kista tetap ada, dan belum 

hamil, sebaiknya menjalani operasi. 
Namun kami tetap percaya bahwa Tuhan akan 
menjawab doa kami tepat pada waktu-Nya. 

Pada bulan Desember 2014, Tuhan 

mengatakan dalam hati saya bahwa kami akan 
mempunyai keturunan dan saya diingatkan 
cerita tokoh Alkitab bernama Hana yang dijawab 
doanya dan mempunyai anak, Samuel. Saya pun 
menceritakannya kepada isteri saya dan kami 


berdua mengucap syukur. Di retret PUSH, istri saya 


juga mendapat janji yang sama dari Tuhan bahwa 
Tuhan akan memberikan keturunan di awal tahun 
2015. 

Bulan Januari 2015 isteri saya terlambat 
datang bulan. Setelah dites, ternyata hasilnya 
positif meskipun masih agak samar. Dan Dokter 
memastikan kehamilan tersebut. 

Mengenai kista, ada perbedaan 
pendapat antara dua dokter di mana yang 
satu mengatakan harus diambil pada saat 
usia kehamilan 2-3 bulan karena adanya 
resiko kista akan pecah bila tergencet 
dengan janin, sedangkan dokter 
lainnya mengatakan kehamilan 
bisa terus dan kista bisa diambil 
sekaligus ketika proses persalinan. 

Kami mengikuti saran dokter kedua 
sambil tetap berdoa. 


£ 


Pada saat usia kehamilan menginjak lima 
bulan, dokter mengatakan bahwa anak kami 
perempuan, tetapi di dalam hati, saya tidak 
percaya karena Tuhan menjanjikan anak laki-laki. 
Ketika usia enam bulan, baru tampak jelas bahwa 
jenis kelaminnya laki-laki! 

Kami bersyukur bahwa Tuhan bekerja 
dengan luar biasa. Singkat cerita, bayi laki-laki 
kami lahir dengan sehat pada bulan Oktober 2015 
dan pengambilan kista berjalan dengan lancar. 

Dari kejadian yang kami alami, kami sungguh 
belajar bahwa orang yang berharap pada Tuhan 
pasti takkan dikecewakan karena janji Tuhan pasti 
digenapi. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi 
Dia! MH (Junaedy & Liendra, Jemaat GMS Surabaya) 


menghadapi suatu soal yang 
sebenarnya mereka mampu, 
mereka tetap berkata, “Ini terlalu 
sulit,” atau, “ Saya pikir saya 
tidak mampu menyelesaikannya. 
Saat itulah saya menguatkan hati 
mereka dan berkata, “Saya tahu 
kemampuanmu cukup untuk 
menyelesaikannya. Tenanglah, 
saya ada untuk mengawasimu.” 


IA MENGAWASI 

Allah tidak pernah benar- 
benar meninggalkan kita. Ia 
selalu mengawasi kita bahkan 
(laj ada di pihak kita (Roma 
8:3la). Seperti saya mengenal 
kemampuan setiap anak-anak 
didik saya, demikian Allah 
mengenal kemampuan setiap 
anak-anak-Nya. Allah tahu kita 
pasti akan menang sebab Ia telah 
menempatkan Roh-Nya di dalam 


diri kita, yang lebih besar dari 
dunia ini. Kita menang sebab 
la adalah Allah yang perkasa, 
dan Ia mengasihi kita “Tetapi 
dalam semuanya itu kita lebih 
dari pada orang-orang yang 
menang, oleh Dia yang telah 
mengasihi kita.” (Roma 8:37) 
Sama seperti seorang 
anak yang baru belajar berjalan, 
kita sesekali dapat jatuh. 
Jatuh bukan alasan berhenti 
belajar, dan nilai-nilai yang 
belum sempurna bukan berarti 
kegagalan. Allah ada untuk 
menguatkan sayap-sayap 
iman kita sehingga kita dapat 
terbang tinggi bersama-Nya 


melewati setiap badai hidup. 
Bersama Allah, kita pasti akan 
dimampukan sebab “segala 
perkara dapat (kital tanggung 

di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepada (kita). (Filipi 
4:13). (Linawati Santoso, CG 
Pro-L 14 Surabaya). 


V, 


eberapa waktu lalu saya 
R mengalami sakit tulang ekor. 

Sakit itu sudah berjalan selama 
tiga setengah tahun dan setengah tahun terakhir 
penyakit itu sudah menjalar sampai ke tulang 
belakang dan punggung. Selama sakit saya tidak 
pernah mengeluh, saya yakin bilur-bilur-Nya pasti 
menyembuhkan saya. 

Selama tiga setengah tahun, saya tidak bisa 
duduk tegak, supaya tulang ekor tidak langsung 
terkena kursi. Duduk pun tidak bisa berlama- 
lama karena akan muncul rasa menebal atau 
kesemutan. Seempuk apa pun tempat duduknya, 
rasa sakit itu tetap muncul. 

Saya menyadari bahwa Tuhan sedang 
menegur saya. Dulu saya berapi-api bagi Tuhan 
dan tidak lelah menjangkau jiwa-jiwa. Saat itu, 
saya bisa melihat mujizat Tuhan terjadi, namun 
kini tidak lagi. 

Pada suatu malam saya terbangun dan 
tergerak untuk berdoa. Dalam doa, saya diingatkan 
Tuhan mengenai Lukas 10:9, “dan sembuhlah 
orang-orang yang sakit yang ada di situ dan 
katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah 
dekat”. Firman ini berulang kali saya dengar. 
Akhirnya saya bangkit dan membangunkan suami 
saya untuk menceritakan apa yang saya dengar. 
Suami saya mengaminkan kesembuhan akan 
terjadi bagi saya. 

Kejadian malam itu membuat saya bertobat 
dan memutuskan untuk kembali melakukan 
segala hal yang pernah saya lakukan. Teman- 
teman CG membantu saya. Mereka mendorong 


10 


PERTOBATAN 


saya untuk dekat dengan Tuhan dan tak berhenti 
memenangkan jiwa. 

Pada awal tahun 2016, dengan Visi GMS 
“Mengalami Tuhan dalam segala hal”, dan seluruh 
GMS mencuatkan kegerakan puasa bersama, saya 
pun turut ambil bagian. 

Lalu, sebuah mujizat terjadi! Tepatnya pada 
siang hari tanggal 23 Januari 2016, atau hari ke- 
12 berpuasa, ketika saya memuji Tuhan, tiba-tiba 
tulang ekor saya seperti ditarik dan terasa sakit 
sekali, dan saya hanya bisa mengucapkan “Darah 
Yesus berkuasa” dan itu saya katakan sampai 
berulang kali dan ditambah satu kalimat lagi 
“Sudah sembuh oleh bilur Yesus, Mazmur 34:8 
digenapi”. 

Keesokan harinya, ketika saya berdoa, saya 
tidak lagi merasakan sakit lagi. Puji Tuhan! Saya 
sudah sembuh! HM (kesaksian Ibu Laura Mandagi, 
Jemaat GMS Breakthrough Kendari) 


GMS Surabaya Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 GMS Revival Madiun 
Auditorium MSCS (Voltage) Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
ebaktian Ana Pk. 07.00 Umum # Anak 2 Pk. 17.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Pro M (umum) Pk. 10.00 
(Supertrooper # Voltage) AOG Pk. 13.00 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Eaglekidz (Sabtu) PK. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 I. Bogowonto 1 
(Supertrooper 4 Voltage) Telp: 0351-469869 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 GMS One Family Malang 
(Supertrooper 4 Voltage) eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
English Service eb. Anak | Pk. 07.00 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 eb. Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), convention hall eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
(Supertrooper) eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
eb. Pelajar |. Raya Dieng 19, Malang 
Sabtu Pk. 16.00 Telp. 0341-570539 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
GMS Jombang 
eb. Profesional Muda eb. Umum | Pk. 07.00 
Sabtu Pk. 19.00 eb. Umum II Pk. 16.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
eb. Umum Pk. 10.00 Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
GMS Unity Surabaya Timur 
eb. Umum t Anak 1 Pk. 07.30 GMS Revival Tulungagung 
eb.Umum #Anak2 Pk. 10.00 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #Anak3 Pk. 16.00 eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
Ruko Klampis Sguare eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
blok A no. 22-23, eb. Remaja Pk. 10.00 
GER EJA I. Klampis Jaya Surabaya I. WR. Supratman no 104, 
MAWA R S H A R O N Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Telp. Kantor 0355-328170 
GMS House of Victory Surabaya Selatan GMS Revival Jember 
Jl Cempaka 2h, Surabaya. “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut eb. Umum Pk.07.00 
E-mail: Info@gms.or.id eb.Umum #Anak  Pk.07.00 eb. Umum Il Pro-M Pk. 10.00 
|. Siwalankerto 145 eb. Umum III Pk. 16.00 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) Cp. Deky (031-70717173| cb. Youth Pk. 13.00 
FAX : (62-31) 5322452 I. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
GMS Revelation Surabaya Barat Eaglekids | Pk. 07.30 
Persembahan Anda untuk Doa Malam (Jumat) — Pk. 19.00 Eaglekids II Pk. 17.00 
i eb. Umum #Anak 1 Pk.07.00 Eaglekids III Pk. 16.00 
Sea Naa ah aten an eb. Umum #Anak2 Pk. 10.00 Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 
Bukit Doa Immanuel I.Raya Sukomanunggal I. Trunojoyo 26, Jember. 
1. ' omplek Pertokoan Satellite Town Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
dapat ditransfer ke: Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Telp & Fax0331-425153 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 Telp. 031-7319854 2 : 
S Kediri 
BCA Veteran - Surabaya GMS Denpasar-Bali (The Light) eb. Umum Pk. 16.00 
” @gmschurch eb. Umum 4 Anak | pk. 08.00 WITA Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
eb. Umum # Anak Il pk. 11.00 WITA Telp. 0354-4526285 
@GMSWarta eb. Youth pk. 14.00 WITA CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
# eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Ed Sea laun eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA GMS Miracle Yogyakarta 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali badah Umum Pk. 10.00 
£ : Apt (Sebelum Depo Bangunan) eb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Kesaksian anda bisa dikirim Telp: 0361-8466437 cb. Eaglekidz Pk. 10.30 
email. agung.p@gms.or.id as Pk. 13.00 
GMS Revival Sidoarjo Pacific Building It. 3, 
telp. 031-60007000 ext. 103 eb. Umum | 4 Ka Pk. 07.00 I. Laksda Aap IS 
mail. GMS - Jl. Cempaka 18i Sby eb. Umum Il - Anak Pk. 10.00 telp.0274-555497, fax.0274-557904 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 
AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 
eb. A0G 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum | -Anak | Pk. 10.00 
badah Umum II- Anak II Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
I. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum | #Anak| Pk. 10.00-12.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 


Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

omp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


ayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 


eb. Umum ( Lt. M2 — 
Pk. 10.00 WITA 


Pk. 10.30 WITA 
eb. Youth (Lt.lM2 — R 
. 13.00 WITA 


au) 


Banjarmasin. (0511-3 


eb. Youth 

eb. Umum 

Planet Swalayan It.2, J 
eb. EagleKidz 

Planet Swalayan It.3, 
Sekre.: Ruko Citraland 
| 

G 


eb. Umum 
eb. Anak 
badah Youth 


(1.2) 


Sentra Bisnis Blok C-1 
egamall, Pontianak. 


eb. Umum 4 Anak 
eb. Youth 


ing Kredit Plus) 
elp.0911-314570 
Cp: Erik (0853472611 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
eb. Umum 
eb. Anak 


(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel 


elp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


R.Lavender, Adelweis) 


eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 


. Lavender, Adelweis ) 


HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 
Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko Tanjung 
aya, Seberang Poltabes- 


25 2888) 


CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


Pk. 13.00 WITA 

Pk. 17.00 WITA 
|. Rajawali no.8 

Pk. 17.00 WITA 
|. Rajawali no.8 
EL 


. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
p: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Pk. 10.00 
Pk. 10.15 
Pk. 14.00 


IA. Yani, Komplek A. Yani 


2, 


Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 


Pk. 10.00 
Pk.13.00 


Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya (Samp- 


19, 081804261119) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


|. Depan Pasar Saparua 


/Fax.0931-21487) 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


(Samping Apartemen 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 
. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
elp:0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 
GMS Tower of Strength Manado 
eb.Umuml-#-Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 
|. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Lagoon) Bahu - Manado 


95115, Telp. 0431-831226 


Cp : Nain 5. (0852401 


GMS Breakthrough 
Keb. Umum 

keb. Anak 

Ruko GMS, Jl. H. Supu 


63011) 


endari 
Pk.17.00 WITA 
Pk. 17.15 WITA 
Yusuf 


(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 


CP : Novita (0852 56 
Telp. 0401 - 312875 


3 3910) 


GMS Bitung 

ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
baktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


» 


GMS Tondano (HOR) 

baktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324016 


» 


GMS Kotamobagu 

ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb.Umum-#-Anakl Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 #Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

|. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


Telp: 0411-3625749, Fax :0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


4530760 


GMS True Vine Pe 
b. Umum (It.1) 


anbaru 
Pk. 09.00 WIB 
eb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
eb.Anak (R.VIPA.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


» 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
,Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

|. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


